... 
- , 
. 
1 - 
. 
. 
DN. L 
. AK 
. . 
. ». . 
TA yh AA 
“5 .- 
&.9 ra 
. 
3 4 
2 
- 
. 
. 
e .. 
».. 
4 $ 
. & 
? , 
ae Rea 
"- - 
AF, - » gan? 
" a 2 2 an 4 
- 1 . . . - 
4 - 
. & 
Ine P- 
" 
—I 


KA, 2 “aed : 
: oo an “as 


@ 


30.12.18 
Ke | 


.. » PGSWS MM anoArj $ aBUpU emyeLadns jo Jeo1 ay eloe 


ehadiran Roh Kudus bagi kehidupan 
Ks sangatlah penting! Dia adalah 

pribadi yang telah dijanjikan oleh 
Yesus Kristus sekitar 2000 tahun yang lalu, 
untuk menyertai hidup orang percaya seusai 
kenaikan-Nya ke Sorga. Selama pelayanan- 
Nya di bumi, Yesus menunjukkan bagaimana 
kuasa Roh Kudus bekerja di dalam diri-Nya. 


Kepada murid-murid-Nya, Tuhan Yesus 
mengajarkan tentang pribadi Roh Kudus dan 
bagaimana peranan Roh Kudus kelak setelah 
Yesus terangkat ke sorga (Yohanes 16:7). Sebelum 
berpisah dengan murid-murid-Nya, Yesus telah 
berpesan kepada mereka akan datangnya pribadi 
Penolong yang lain — yakni Roh Kudus. 


Waktu itu, para murid dirundung kesedihan 
dan kegelisahan yang begitu mendalam 
menjelang kepergian Yesus. Yesus memberikan 
penghiburan bagi mereka bahwa setelah Yesus 
terangkat ke sorga, Roh Kudus datang untuk 
menginsafkan dunia, memimpin kita dalam 
seluruh kebenaran, dan memuliakan Yesus (Yoh. 
16:8-14). 

Apabila saat ini kita bisa percaya kepada 
Yesus dan telah memiliki keyakinan akan hidup 
kekal, berarti kita telah mengalami karya Roh 
Kudus dalam kehidupan kita. Roh Kuduslah yang 
menginsafkan kita sehingga kita mengalami 
pertobatan dan kelahiran kembali. 


Mengakhiri tahun 2018 ini, mari kita 
renungkan sejenak hubungan kita dengan 
Roh Kudus. Sudahkah kita meluangkan waktu 
yang berkualitas dengan-Nya? Apakah kita 
telah menjadi partner-Nya yang setia dalam 
memperluas Kerajaan Sorga? 

Sebentar lagi kita akan memasuki 2019. 
Dengan berpegang pada berita Injil, khususnya 
perkataan Yesus yang dituliskan Yohanes ini: 
mari kita sambut pribadi Roh Kudus dengan 
lebih antusias dalam hidup kita. 


Sebagai orang-orang percaya, menjadi 
tanggung jawab bagi kita bersama untuk 
memberitakan Injil. Terkadang, yang membuat 
seorang Kristen enggan dalam memberitakan 
Injil adalah karena merasa tidak mampu untuk 
mempertobatkan atau menginsafkan seseorang. 
Namun, kebenarannya adalah: bukan kita 
yang menyebabkan seseorang insaf, itu adalah 
pekerjaan Roh kudus. Kita harus tetap setia 
dan tekun dalam memberitakan Injil, sebab 
Roh Kudus telah datang untuk menginsafkan 
dunia! Kita hanya perlu bermitra dengan-Nya 
dalam memberitakan Injil, dan menginsafkan 
seseorang adalah bagian-Nya. 


Roh Kudus datang untuk memimpin kita 
dalam seluruh kebenaran. Roh Kuduslah 
yang menyadarkan kita sehingga kita percaya 
kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juruselamat 
pribadi. Kita tidak dapat menjumpai Tuhan 
Yesus secara fisik, namun kita dapat memiliki 
hubungan secara pribadi dengan-Nya melalui 
Roh Kudus. Roh Kuduslah yang akan terus 
menuntun kehidupan orang percaya dalam 
seluruh kebenaran. Kita membutuhkan Roh 
Kudus memimpin kehidupan kita, karena 
kebenaran yang sejati hanya berasal dari Allah 
sehingga kita tidak akan mudah disesatkan oleh 
kebenaran-kebenaran palsu. 


APAKAH KITA TELAH MENJADI PARTNER- 
NYA YANG SETIA DALAM MEMPERLUAS 
KERAJAAN SORGA? 


Karya Roh Kudus dalam kehidupan para 
murid adalah untuk memuliakan Yesus. Roh 
Kudus di dalam kita pastinya akan membuahkan 
hidup yang memuliakan Tuhan Yesus. Segala 
sesuatu yang disampaikan oleh Roh Kudus 
bukan berasal dari diri-Nya sendiri, melainkan 
apa yang diterima-Nya dari Yesus maupun Bapa 
dan la akan memberitakan kepada kita hal- 
hal yang akan datang, khususnya sehubungan 
dengan menyatakan kemuliaan Kristus di masa 
yang akan datang. 

Selamat menyongsong tahun baru 2019 
dan... sambutlah Roh Kudus! Alamilah karya-Nya 
lebih lagi di tahun yang baru ini. Tuhan Yesus 
memberkati. IM (Pdt. Robert Tedjasukmana, ke 
S.Sn. — Gembala Lokal GMS Palembang) C 


. S. Lewis menulis 

dalam bukunya “Mere 

Christianity” tentang 
kesombongan, demikian: 
“Selama kamu sombong, 
kamu tidak dapat mengenal 
allah. Seorang yang sombong 
selalu melihat ke bawah dan 
merendahkan orang lain: 
dan, tentu saja, selama kamu 
melihat ke bawah, kamu tidak 
dapat melihat sesuatu yang 
berada di atasmu.” 


Benjamin Franklin pernah 
membuat daftar berisi dua belas 
kebajikan yang ingin dicapai dalam 
hidupnya. Ketika menunjukkan daftar 
itu kepada seseorang, temannya 
menyarankan untuk menambahkan 
“kerendahan hati” dalam daftarnya. 
Franklin lalu menambahkan 
“kerendahan hati” menjadi kebajikan 
ke-13. Dalam tulisannya, Franklin 
menyebutkan bahwa Yesus adalah 
salah satu tokoh rendah hati yang ingin 
diteladaninya. 


Pi 


” | 
ag Ae 
Ha 

PR. EN 


. Memp)o» 
CHRISTMAS 


Happv New Year 


X 


£ 


MENGENAL 
ROH KUDUS 


21PRA 


14 Januari - 3 Februari 2019 
8 aa Ns “w ” . 
LIBUR KANTOR GMS: 


24, 26, 31 Desemter 2018 

s/d 03 Januari 2019. 

Ibadah MS Women 

26 Desember 2018 & 02 Januari 2019 LIBUR 
The Summit 26 Desember 2018 LIBUR. 

Doa Malam 28 Desember 2018 LIBUR. 


, Segala keperluan jemaat yang berhubungan 
dengan kedukaan, bisa menghubungi: 
Tjandra 0838-3114-9688 atau 

Jacobus 0851-08400-238 


Tayangan Ulang 
Ibadah Minggu I 
GMS Pusat 

Pk. 08.00, 11.00, 
20.00, 23.00 WIB 
www.mstv.tv 


“Membangun 
Keluarga 1” 

Pk. 02.00, 05.00, 

14.00, 17.00 WIB 
www.mstv.tv 

Pdt. Jeffrey Rachmat 


Recorded at 
MSTV.TV 


KUT BA MINGGUAN 


KESAKSIAN 


Bagi anda yang ingin 
mengirimkan kesaksian/ 
5 tulisan, kirimkan ke 


Redaksi Voice 

| Vision Building It. 6, 
L |... Marvel City Complex, 
Ia Raya Ngagel 123, Surabaya. 

— Telp: 031-60007000 

fax. 031-5322452 


Before 30 Show 
(Miracle Edition) / 
Before30 English 

Pk. 08.00, 11.00, 14.00, 
16.00, 20.00, 23.00 WIB 


Tayangan Ulang 
Ibadah Minggu II 
GMS Pusat 

Pk. 083.00, 11.00, 
20.00, 23.00 WIB 


ag www.mstv.tv 
Mawar Sharon 
“Membangun Women 
Keluarga 2” Libur 


Pk. 02.00, 05.00, 
14.00, 17.00 WIB 


www.mstv.tv 
Pdt. Jeffrey Rachmat 


badah Umun 


Okora 


Tayangan ulang 
Ibadah Minggu III 
GMS Pusat 

Pk. 08.00, 11.00, 
20.00, 23.00 WIB 
www.mstv.tv 


“Membangun 
Keluarga 3” 

Pk. 02.00, 05.00, 

14.00, 17.00 WIB 
www.mstv.tv 

Pdt. Jeffrey Rachmat 


Tayangan ulang 
Ibadah Minggu IV 
GMS Pusat 

Pk. 083.00, 11.00, 
20.00, 23.00 WIB 
www.mstv.tv 


“Identitas Diri” 
Pk. 02.00, 05.00, 
14.00, 17.00 WIB 


www.mstv.tv 
Pdt. Jeffrey Rachmat 


Doa Malam 

Pk. 19.00 WIB 

SIBEC Conv. Hall-ITC 

Jl. Gembong 20-30, Sby 


Minggu 
06 Januari 
2019 


Doa FAJAR 
Libur 
Aktif kembali 12 Jan 2019 


Before30 English 
(Re-run) 
“Miracles Edition” 
Pk. 08.00, 11.00 WIB 
www.mstv.tv 


Army of God 
Teen Service 

Pk. 16.00 WIB 

SIBEC Cornv. Hall-ITC 


Pro-M Revolution 

“Ex Or Next” 

Pk. 19.00 WIB 

SIBEC Conv. Hall-ITC 

Jl. Gembong 20-30, Sby 
Pdp. Fandi Gunawan 


“Disertai healing ministry 
di akhir ibadah 


Sunday Services 

Pk. 07.00, Pk. 10.00, 

Pk. 16.00, Pk. 19.00 WIB 
SIBEC Conv. Hall-ITC 

Jl. Gembong 20-30, Sby 


EagleKidz 
jadwal lihat di hal. 11 


Army of God 
Youth Service 

Pk. 13.00 WIB 

SIBEC Cornv. Hall-ITC 


Perpuluhan 
di setiap ibadah 


f- 


& 
Pa 
Ke AN an 28-30 APRIL 2019 
an Se 5 .N 
AD 
N “. Ta ag ag & 
: “—h ' 
: . ha 
———3 r 1 | N / 
IIIN 
PAN 


Immanuel 


IpPlu 


HOUSE 


BUKIT DOA IMMANUEL 

3 DESEMBER 2018 - 3 JANUARI 2019 
@ Shuttle Bus | Senin - Sabtu | 

@ Kedai Angkringan setiap Jumat - Minggu 

@ Voucher Menginap" 


"syarat ketentuan berlaku 


Info 60007000 ext 1216-17 / 0822-3326-0008 


MENUNDUKKAN KEPALA 

Alkitab menulis dalam Ayub 22:29, “Karena 
Allah merendahkan orang yang angkuh tetapi 
menyelamatkan orang yang menundukkan 
kepala!” 

“Merendahkan' dalam bahasa Ibrani 
disebut dengan istilah “shaphel”, yang artinya: 
direndahkan, merendahkan, direndahkan- 
Nya, Kaurendahkan, Kupatahkan, diratakan, 
dirubuhkan-Nya, rendah, mematahkan, ke 
bawah, rendahkanlah. 

Kata “angkuh' dalam bahasa Ibrani disebut 
dengan istilah 'gevah'. Artinya: angkuh, 
kesombongan, kesombonganmu. 

“Menyelamatkan' dalam bahasa Ibrani 
disebut dengan istilah “Yasha”, yang 
artinya: menjadi penyelamat, menolong, 
menjadi pembalas, memberi keamanan dan 
kemenangan. 

Apakah 'menundukkan kepala'? Dalam 
bahasa Ibrani disebut dengan istilah “shach”. 
Artinya: merendah, bersujud, menempatkan 
diri pada posisi bawah. 


Setelah mencermati semua pengertian di 
atas, hal yang perlu kita pahami dan hidupi 
adalah: 

Pertama, terhadap semua orang yang 
suka meninggikan diri dan memandang orang 
lain lebih rendah dari dirinya, Tuhan akan 
merendahkan, mematahkan, merubuhkan, dan 
juga menempatkan mereka di posisi bawah. 

Kedua, terhadap semua orang yang rendah 
hati, bersujud, dan menempatkan diri pada 
posisi bawah, Tuhan berjanji akan menjadi 
Penyelamat yang memberi pertolongan. 

Tuhan juga akan menjadi Pembalas apabila 
ada orang yang menyakiti mereka. Lalu Tuhan 
akan memberi keamanan dan kemenangan. 


ANITA 


TERHADAP SEMUA 
ORANG YANG RENDAH 
HATI, BERSUJUD, DAN 
MENEMPATKAN DIRI 
PADA POSISI BAWAH, 
TUHAN BERJANJI AKAN 
MENJADI PENYELAMAT 
YANG MEMBERI 
PERTOLONGAN. 


ANITA 


BERANI 

Menyambut tahun baru 2019, 
di jaman yang penuh racun 
keangkuhan dan kesombongan 
saat ini, kita ditantang untuk 
berani melawan arus dan 
mengecap kebaikan serta 
pertolongan Tuhan. Karena 
Allah merendahkan 
orang yang angkuh tetapi 
menyelamatkan orang yang 
menundukkan kepala!. 
Ambillah posisi yang benar 
hari ini! Selamat tahun 
baru 2019. Tuhan Yesus 
memberkati. MP ag. 


Berdoa untuk pembangunan GMS di bulan 
Januari 2019 yang masih melanjutkan 
pekerjaan struktur, tender IT dan interior 
design supaya semuanya berjalan dengan baik. 


Hikmat Tuhan atas panitia dan pelaksana 
supaya bisa membuat keputusan-keputusan 
dan tindakan yang tepat dan diperlukan dalam 
setiap tahapannya. 


Meminta campur tangan dan penyertaan 
Tuhan dalam keseluruhan proses 
pembangunan gereja dan kaitannya dengan 
pihak-pihak lain seperti pekerja, warga sekitar, 
pemerintah kota, dan lain-lain. 


Doakan supaya komunikasi dan koordinasi 
dapat terus terjalin dengan baik antara panitia 
pembangunan, konsultan perencana, arsitek 
dan pihak-pihak terkait. 


Berdoa untuk kebutuhan dana supaya Tuhan 
terus mencukupkan, serta hikmat serta dalam 
mengelolanya. 


Kesatuan hati dan perlindungan Tuhan atas 
Gereja Mawar Sharon, semua pemimpin dan 
jemaat. 


Bagi Jemaat yang ingin 
memberikan kontribusi : 


Doa: 
Doa puasa setiap tanggal 1,2,3 
tiap bulannya. 


Dana: 
BCA 010-898- 4000 
a/n Gereja Mawar Sharon. 


Barang / jasa hubungi email: 
infopembangunan@gms.or.id 


Info lebih lanjut bisa hubungi: 


Johannes Sonny 
(031) 6000 7000 ext.1146 


— 
(p MAWAR SHARON 


GEREJA 

MAWAR SHARON 
Kantor: 

VISION BUILDING LANTAI 6, 
MARVELL CITY COMPLEX, 

JL. RAYA NGAGEL 123, Surabaya. 
E-mail: Info@gms.or.id 


www.mawarsharon.com 
Telp.: (031) 60007000 (HUNTING) 
Fax : (62-31) 5322452 
Persembahan Anda untuk 
Gereja Mawar Sharon dan 
Bukit Doa Immanuel 

dapat ditransfer ke 

No Rek. A/C 010.049.700.0 
BCA Veteran - Surabaya 
BB @gmschurch 

's) @gmschurch 


IAI sersja mawar sharon 


Kesaksian anda bisa dikirim ke: 
email. agung.p@gms.or.id / 

telp. 031-60007000 (warta) / 
surat: GMS - Vision Building Lt.6, 
Marvell City Complex, 

Jl. Raya Ngagel 123, Surabaya. 


GMS Surabaya 

Ibadah Umum «4 Anak |, IL IL, IV: 

Pk. 07.00, 10.00, 16.00, 19.00 WIB 
Eaglekidz English Service Pk. 16.00 WIB 
SIBEC Convention Hall-ITC, 


Army of God Revival Services 
Ibadah Pelajar (Sabtu) 
Ibadah Pemuda (Minggu) 
SIBEC Convention Hall-ITC, 
Jl. Gembong 20-30 Surabaya 


Pk. 16.00 WIB 
Pk. 13.00 WIB 


Ibadah Anak (Sabtu. Pk. 16.00 WIB 


Auditorium MSCS (Voltage) 


Keb. Profesional Muda (ProM) 

Ibadah Umum--Anak (Sabtu) Pk. 19.00 WIB 
SIBEC Convention Hall-ITC, 

Jl. Gembong 20-30 Surabaya 


Bukit Doa "Immanuel" Prigen 
Ibadah Umum Pk. 10.00 WIB 
Bukit Doa Immanuel, Prigen (Tretes) 


GMS Surabaya Timur 
Ibadah Umum # Anak 
Vision Hall, 13th floor. 
Marvell City Complex. 
Jl. Raya Ngagel 123, Surabaya. 
Cp. Melyana (0813 9080 1878) 


Pk. 10.00 WIB 


GMS Surabaya Selatan 

Ibadah Umum | 4 Anak | II: 

Pk. 07.00, 10.00 WIB 

Jl. Siwalankerto 145 Surabaya 

CP. Dekky Kusumaatmadja (081 232 885 44) 


GMS Surabaya Barat 

Ibadah Umum « Anak | INI : 

Pk. 07.00, 10.00, Pk. 16.00 WIB 

Jl. Raya Sukomanunggal 

Komplek Pertokoan Satellite Town 
Sguare Blok F/ No: 1-6, 22-26 
Telp. 031-7319854 


GMS Denpasar 
Ibadah Umum - Anak III: 


Ibadah Umum Pk. 17.00 WITA 
Ibadah Pelajar # Pemuda Pk. 14.00 WITA 
Ibadah Voltage (Sabtu) Pk. 16.00 WITA 
Ibadah Pro-M (Sabtu) Pk. 19.00 WITA 


Jl. Teuku Umar Barat 275, Denpasar, Bali 
(Sebelum Depo Bangunan) 
Telp: 0361-8466437, 0821-4741-5000 


GMS Sidoarjo 

Ibadah Umum - Anak LINI IV: 

Pk. 07.00, 10.00, 16.00, 19.00 WIB (#-ProM) 
Voltage (Sabtu) Pk. 16.00 WIB 
Ibadah Pelajar « Pemuda Pk. 13.00 WIB 
Sebelah "HERO" Supermarket, KAV.A2 

No. 27-32 Jl. Pahlawan Sda. 

Telp. 8946136, Fax: 8052650 


GMS Madiun 

Ibadah Umum |, II, II -- Anak 4 ProM : 

Pk. 07.00, 10.00, 17.00 WIB 

Ibadah AOG: Pk. 13.00 WIB 
Ibadah Voltage (Sabtu) Pk. 16.00 WIB 


Jl. H. Agus Salim 104 Madiun 
Telp: t6282141596579 (sementara) 


GMS Malang 

Ibadah Umum -# Pro-M # Anak III Ill: 

Pk. 07.00, 10.00, 16.00 WIB 

Ibadah Pelajar Pemuda Pk. 13.00 WIB 
Doa Malam (Rabu) Pk. 18.30 WIB 
Jl. KH Ahmad Dahlan no. 27, Malang 

Telp. 0341-350027 


Pk. 08.00, 11.00 WITA 


GMS Jombang 
badah Umum II: 
Pk. 07.00, 16.00 WIB 


badah Anak (Sabtu) Pk. 16.00 WIB 
badah AOG Pk. 13.00 WIB 
badah Profesional Muda Pk. 10.00 WIB 


Sekretariat & tempat Ibadah: 
ompleks Ruko Cempaka Mas C-8 
. Soekarno Hatta, telp.0321-8492150 


GMS Tulungagung 


Doa Malam (Jumat) Pk. 19.00 WIB 
badah Umum «4 Anak | II II: 
Pk. 07.00, 10.00, 16.00 WIB 
badah Pelajar - Pemuda Pk. 13.00 WIB 


. WR. Supratman no 104, 
Telp. Kantor 0355-328170 


GMS Jember 

badah Umum «4 Anak III III: 

Pk. 07.00, 10.00 (#ProM), 16.00 WIB 

badah Pelajar - Pemuda Pk. 13.00 WIB 
. Trunojoyo 36, di pertokoan JBC 
Sekretariat: Pertokoan JBC Ruko C2-C3 

Telp & Fax 0331-425153 


GMS Kediri 

badah Umum «4 Anak | II: 

Pk.10.00, 16.00 WIB 

badah AOG Pk. 13.00 WIB 
Hotel Grand Surya Jl. Dhoho 95, Kediri 

Telp. 0354-4526285 CP: Bp. Sunggana 


GMS Mataram 

badah Umum « Anak | II: 

Pk. 08.00, 17.00 WITA 

badah AOG Pk. 14.00 WITA 

Pertokoan Central Plaza (Smart Club) 

. ALA. Gede Ngurah Rai, Abian Tubuh 

CP: 0370-635170 

HP: 087770003880 (Pdm. David Lauly, S.T.) 


GMS Yogyakarta 


badah Umum Pk. 10.00 WIB 
badah Anak Pk. 10.30 WIB 
badah Pelajar Pemuda Pk. 13.00 WIB 


Pacific Building It. 3, 

. Laksda Adisucipto 157 
telp.0274-555497, fax.0274-557904 
CP: Pdp. Arief Wicaksono (08562722328) 


GMS Magelang 


badah Umum I Pk. 07.00 WIB 
badah Umum II « Pro-M Pk. 17.00 WIB 
badah Pelajar - Pemuda Pk. 11.00 WIB 
badah Anak (Sabtu) Pk. 16.00 WIB 


. Gatot Subroto 408 

CP-Irma (081 3244 32651) 

Sekret: Jl. Gatot Subroto 36D/E 

Telp: 0293-314652, 085100515771 
Fax: 0293-3191391 


GMS Salatiga 
badah Umum 4 Anak Pk. 08.00 WIB 
badah Pelajar Pemuda 1 Pk. 13.00 WIB 
badah Pelajar - Pemuda 2 Pk. 16.00 WIB 
Voltage (Sabtu Pk. 13.00 WIB 


. Sukowati 62, Salatiga 
Telp/Fax (0298) 328124, 
CP: Paulus Eko (085740282010) 


GMS Semarang 

badah Umum - Anak | II: 
badah Pelajar - Pemuda Pk. 13.00 WIB 
Gereja Mawar Sharon "Tower of Victory” 

. Kompleks Madukoro DD III/ 5. (ex Giant), 


HP: 0852 1090 0037, Telp: (024) 761 3077. 


Pk. 10.00, 16.00 WIB 


el. Tawangsari, Kec. Semarang Barat, Jawa Tengah 


GMS Solo 
badah Umum - Anak III: 
Pk. 10.00 ,16.00 WIB 
badah Pemuda 

badah Profesional Muda 
Aston Solo Hotel. Ballroom It. 5. 
Jl Slamet Riyadi 373 Solo 
Sekretariat Gereja. Jl. 
'Telp/ Fax): 0271-723172. 
Dita-085231221896) 


GMS Jakarta 
badah Umum -#Anak III II: 
Pk. 07.00, 10.00, 16.00 WIB 


Pk. 13.00 WIB 
Pk. 19.00 WIB 


Dr. Supomo 75, 77 Solo 


AOG Youth Pk. 13.00 WIB 
Voltage (Sabtu) Pk. 13.00 WIB 
AOG Teens (Sabtu) Pk. 16.00 WIB 
Central Park Mall, Podomoro City, 

Gedung TRIBECA Lt.1 

Jl. Let. Jend. S. Parman Kav.28, JakBar 
(Sebelah Mall Taman Anggrek) 

Telp: 021-30020080 / 81 

GMS Bandung 

Ibadah Umum -# Pro-M Pk. 10.00 WIB 
Ibadah Anak Pk. 10.30 WIB 
Ibadah Pemuda Pk. 13.00 WIB 


Meeting Room Royal Palm It.8 

Aston Tropicana Hotel Bandung 

Premier Plaza, Jl. Cihampelas 125-120 
Bandung 40131 

Sek: Jl. Terusan Sutami, Komp. Setrasari Mal 


Plaza 2, blok A no. 6. Telp: (022) 87775119 


GMS Sukabumi 
Ibadah Umum & Anak Pk. 10.00 W 
Ibadah Pemuda Pk. 13.00 W 


Hotel Anugerah, Jl. Surya Kencana 82 Suka- 
bumi 43113 

Kantor sekretariat: Ruko Bounty Blok D4 

Jl. Siliwangi No. 90 (depan hotel Maxone) 
Cp : Arsih/Ryan : 08561611930 


GMS Cirebon 

Special Sunday Pk. 10.00 WIB 

AOG Pk. 13.00 WIB 
Eaglekids Pk. 10.00 WIB 

Beijing Meeting Room 

The Luxton Cirebon Hotel & Convention 
Jln. Kartini no. 60 - Cirebon 

Telp. 0231-8291317GMS 


GMS Balikpapan 
Ibadah Umum - Anak | Il: 
Pk. 10.00, 17.00 WITA 
Ibadah Pemuda 

Jl. Mayjen Sutoyo RT. 44 no. 32 

Gunung Malang (ex. gudang YOVA Lama) 
Telp:0542 - 425937, Fax: 0542-425938 


GMS Banjarmasin 


HOTEL G'SIGN, Jl. A. Yani km 4,5 
Sekretariat: Jl A. Yani Km. 3,5 No. B.8 
Ruko Tunjung Maya, Seberang Poltabes 
Banjarmasin (0511-3252888) 

CP : Elisa Yulianti (0812 9228 6552) 


GMS Samarinda 
Ibadah Pelajar « Pemuda 
Ibadah Umum -# Anak | 
Pk. 10.00, 17.00 WITA 
Planet Swalayan It.2. 
Ibadah Anak 

Planet Swalayan It.3, Jl. Rajawali no.8 
Sekre.: Jl. DI Panjaitan RT 70, Kec. Sungai 
Pinang Dalam/Kel. Sungai Pinang 75117 


www 


Pk. 13.00 WITA 


Ibadah Umum # Anak | Pk. 10.00 WITA 
Ibadah Pelajar « Pemuda Pk. 13.00 WITA 
Ibadah Umum # Anak I Pk. 17.00 WITA 


Pk. 13.00 WITA 


Pk. 17.00 WITA 


GMS Makassar 


badah Voltage (Sabtu) Pk. 17.00 WITA 
badah Umum - Anak III III: 

Pk. 08.00, 11.00, 17.00 WITA (#ProM) 
badah Teens 4 Youth Pk. 14.00 WITA 
. Gunung Latimojong No. 116 

Samping Karya Agung) Makassar 


Cp. Neltje (082187924935 ) 

GMS Medan 

badah Voltage (Sabtu) Pk. 16.30 WIB 
badah Pro-M (Sabtu) Pk. 19.00 WIB 


badah Umum -# Anak III III: 
Pk. 07.00, 10.00, 16.00 WIB 
badah Pemuda Pk. 13.00 WIB 
badah Pelajar (Sabtu) Pk. 16.00 WIB 


ng 


Sun Plaza, It. roof, Jl. H. Zainul Arifin 7, 
Sek: Jl. Gaharu no 27 B Medan, Telp : 061- 
4530760 


CP : 0401-3111075 
HP : 085256142882 


(Ruko warna Merah, sebelah Bank Mandiri 

Alaya, sebelah pakan ternak-Dr. Bambang) 

Telp. 0541-4100650 

Cp: Kezia (0813 9780 8799) 

GMS Pontianak 

badah Umum (It.2) Pk. 10.00 WIB 
badah Anak Pk. 10.00 WIB 
badah Pemuda Pk. 13.00 WIB 
.A. Yani 2 No. 8 

Sekretariat Lt. 1. Telp (0561) 6711134 : 

Fax (0561) 6711634 

GMS Ambon 

badah Umum 4 Anak Pk 10:00 WIT 
badah Pemuda Pk 14:00 WIT 
n. PHB, Halong Atas, Halong 

(Dekat patung kuda putih - bekas gudang 

springbed comforta) Baguala, Kota Ambon. 

Telp. (0911)3831477 

GMS Saparua 

badah Umum | Pk. 09.30 WIT 
badah Umum II Pk. 18.00 WIT 
badah Anak Pk. 15.00 WIT 


. Depan Pasar Saparua (Ex BANK Danamon) 
Tel/Fax.0931-21487 


GMS Masohi 

badah Umum Pk. 09.30 WIT 
badah Anak Pk. 16.00 WIT 
badah Pelajar t Pemuda Pk. 13.00 WIT 


. Manusela, belakang kantor 
ejaksaan Negeri Masohi Telp: 0914-22790 
CP: Pdp. Rudy Ritiauw 085243078844 


GMS Kendari 
badah Umum 1 4 Ana Pk. 09.00 WITA 
badah AOG Pemuda & Pelajar Pk. 14.00 WITA 


badah Umum 2 # Ana Pk. 17.00 WITA 
badah Voltage (Sabtu Pk. 16.30 WITA 
RUKO GMS BREAKTHROUGH, 

. Supu Yusuf (Depan Plaza Kubra) 


Pdp. Bobby Turambi) 


GMS Bitung 

badah Umum | - Ana Pk. 09.00 WITA 
badah Umum II Pk. 18.00 WITA 
badah AOG Pk. 13.00 WITA 


Samrat Pakadoodan Ling 3 


Sebe ah Yebenlin) Telp: 0438 — 30903 


GMS Manado 

badah Umum II II: 

Pk. 08.00, 11.00, 17.00 WITA 

badah Pemuda Pk. 14.00 WITA 
Voltage Special Saturday Pk. 16.00 WITA 
badah Pelajar (Sabtu) Pk. 16.00 WITA 


. Wolter Monginsidi, Kompleks Bahu Mall 


(Samping Apartemen Lagoon) 
Bahu - Manado 95115, Telp. 0431-831226 
Cp : Nain S. (085240163011) 


GMS Tondano 


badah Umum 4 Anak 
badah AOG Youth 

I. D.I. Panjaitan Ling 1, Taler 
(Depan Kantor Pos Tondano) 
Telp: 0431 — 324046 


Pk. 10.00 WITA 
Pk. 17.00 WITA 


GMS Kotamobagu 
badah Umum 4 Anak 
badah Teen/Pelajar 
alan Datoe Binangkang, 


Pk. 10.00 WITA 
Pk. 14.00 WITA 


ompelks Dealer Hasrat Abadi 


Cp. Ema Wongkar (085240400801) 


GMS 


CP. 


GMS Pekanbaru 

badah Umum Pk.10.00 
badah Umum Pk.16.00 
badah Anak (It.1) Pk.10.00 


I. Harapan II No.1, Air Hitam, 
Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, Riau 28292 
Belakang Happy Puppy Jl.Riau) 


Cp.Irawati Santoso (081268828800) 


elp/Fax: 0761-8651763 / 


8651831 / 8651369 


Palembang 
badah Umum # Anak Pk. 10.00 WIB 
Hotel Horison Ultima Palembang Lt.3, R. 


Semeru 1, Jl. Jend. Sudirman 57 


badah Pemuda Pk. 14.00 WIB 
omp. Ruko Graha Maju Motor 

. Rasyid Nawawi No. 24-26F 

elp (0711) 361425 / 366572 

Paul (0813-3221-2471) 


GMS Lampung 
badah Umum 
badah Anak 

. Wolter Monginsidi No 175 
Ballroom Hotel Sheraton 
CP: Nessya (0721-475551) 


Pk. 10.00 WIB 
Pk. 10.00 WIB 


GMS Jambi 
badah Umum # Anal Pk. 10.00 WIB 
AOG Pk. 13.00 WIB 
ompleks ruko sentosa A3 - belakang Toko 
Gloria- Pasar, Jl. Raden Mattaher Jambi 
elp:0741 - 3068456 Fax: 0741 - 5911180 


GMS Batam 

badah Umum Pk. 10.00 WIB 
badah Eaglekidz 

Bintan Room It.2) Pk. 10.00 WIB 


Nagoya Hill Hotel, Convention Hall Lantai 2. 
Superblok Nagoya HilI 

. Teuku Umar, Batam 

CP : Marike (“62 852 57721624) 


GMS Singapore 

Worship Sunday Service Pk 11.00am 
Orchard Rendezvous Hotel, Singapore 
Antica Ballroom Level 2 

1 Tanglin Road, Singapore 

CP Ms. Elly Meini elly,m@gms.or.id 

Tel: 90876643 ( call only ) 


GMS Palangka Raya 

Ibadah Umum (Ruang Barito It.5) Pk 10.00 WIB 
Ibadah Eaglekidz (R. Kahayan It.5) Pk 10.00 WIB 
Hotel Grand Global, Palangka Raya 

Jl. Tjilik Riwut km 1 no.9. Palangka Raya 

CP: Theresia (0812-9228-6558) 


